WARNING! 


Webtoon ini mengandung unsur kekerasan; 
seperti darah, ucapan serta adegan 
yang tidak layak ditiru. 


Pembaca diharapkan untuk menelaah 
konten sebelum membaca. 
Terima kasih. 


v 


DANDELION : REPOSE 
ჩის Sy Mg 


EP45 > - 3 





MUNGKIN SEJAK SAAT ITU, 
AKU JADI SERING BERTEMU 
DENGAN KAK FAY. 


NGOBROL... BELAJAR BARENG... 





AKU JADI TAU HAL-HAL TENTANG 
KAK FAY YANG MUNGKIN 
ORANG LAIN NGGAK TAU. 


TENTANG KELUARGANYA... 
CITA-CITANYA... 
DAN KESULITAN YANG SELAMA INI 
KAK FAY PENDAM SENDIRI. 





... KADANG AKU BERPIKIR, 
BUKANKAH DUNIA AKAN LEBIH INDAH 
KALAU KITA NGGAK SALING 
MEMBEDAKAN? 











KAK FAY JADI 
SINGA WKWK~ 





ANGINNYA KENCANG 
BANGET HARI INI... 








DIIKAT PAKE INI AJA 
KAK RAMBUTNYA. 














ITU IKAT RAMBUT YANG AKU 
KIRA PUNYA KAKAK. 
MASIH AKU SIMPEN~ 








TAPI DI TIAP PERTEMUAN, 
PASTI ADA PERPISAHAN. 





KAK FAY AKAN PERGI KE 
LUAR NEGERI UNTUK 
MELANJUTKAN STUDINYA. 





TERIMA KASIH, 


EDEN... 








JAGA DIRIMU, KAK. 





SUATU HARI NANTI, 


KITA KETEMU LAGI, YA? 














SEJAK SAAT ITU, 
AKU TERUS MENUNGGU. 

















... KALAU BUKAN 
DI MASA SEKARANG, 











JANGAN LUPAKAN AKU 
DI KEHIDUPAN 
MENDATANG, YA?... 














MUNGKIN KITA BISA 
MELAKUKAN HAL-HAL INDAH 
YANG TIDAK TERCAPAI 
SEKARANG. 


























MUNGKIN DUNIA AKAN 
LEBIH ADIL. 





W 





JAGA DIRIMU. 



































APAKAH DILUAR 

CONIUM MEMANG SEPI \ 
SEPERTI INI? 

sx. NGGAK ADA YANG JAGA...? | 


— 2 



















RASANYA ANEH. 
TAPI YAUDAHLAH? 


AKU TINGGAL KE LIFT 
YANG ITU... 
SESUAI YANG DIBILANG 
KAK FAY. 


<= 
— <) 

















/ 


i i BANGET... ) 
26 


A 





ს DAN DARAH...? 








1 JAM 30 MENIT 


SEBELUMNYA. 

















...МОМА FAY? 





{ΡΠ 











ADA YANG BISA 
KAMI BANTU? 








VAN ໂດ້ມ 








ሠ 
A ከ 8 

\ 

እቺ 

NS \ W 
































SUDAH BERAPA 
NYAWA YANG KUCABUT? 











| 


1 


11114. 




















AURORA SUDAH BERSAMA IBU. 
AKU MEMULANGKANNYA SEBELUM 
HARI INI DATANG. 











DAN ETHAN... 
SEHARUSNYA STOK 
HYACINTH TEARS CUKUP BANYAK 
SAMPAI EDEN MENYELESAIKAN 
MISI-NYA. 










DAN UNTUK KAKAKKU, ETHAN... 
TOLONG JANGAN KASIH TAU KAKAK 
SOAL SEMUA INI. 
















KAMU BISA PEGANG 
JANJI YANG SATU INI, 
“KAN? 





С 











YANG PERLU KAU 
LAKUKAN SEKARANG ADALAH 
DIAM DI DALAM SANA 
SAMPAI AKU KEMBALI, 
ETHAN. 








PINTUNYA KU-KUNCI 
DARI DUA SISI. 
CONIUM TIDAK AKAN 
BISA MENYAKITIMU. 

















WAKTUNYA KELUAR 
DARI TEMPAT INI. 











Author's instagram 
@blackcatshooter 





Advisor : lz.erlebnisse 
Editor : Gjosheniel 
3D Artist : Ghamutaq 


